


Aa ~ 











TAPI AKU SUDAH DIVONIS NSCLC LEVEL 4, 
ATAU YANG SERING DISEBUT KANKER PARU-PARU. 





A 


BARU 8 BULAN YANG LALU AKU PERGI 
KE KLINIK KARENA KUPIKIR AKU TERSERANG FLU 


TAPI AKU MERASA DIAGNOSA MEREKA SEDIKIT 
ANEH, JADI AKU PERGI KE RUMAH SAKIT 
DI UNIVERSITAS 








AA л 





BAGAIMANAPUN 
TUMOR DI TUBUHKU BERKEMBANG CEPAT 


DAN TIDAK BISA DISEMBUHKAN, 





YANG KUMILIKI SEKARANG 


HANYALAH PIKIRAN YANG DAMAI DAN 
ISTIRAHAT YANG TENANG 


DENGAN TUBUH BERISI OBAT PENENANG DAN 
PENGHILANG RASA SAKIT, 


PERLAHAN AKU MENUNGGU KEMATIANKU... 





TAPI 





APA ITU YANG DARI TADI 
BERDIRI DISAMPINGKU? 








SELAMA BEBERAPA SAAT LALU? 





FRIDAY 


ры TALES 





007, HIDUPKAN LAGI KEHIDUPANMU [0] 


AWALNYA KUPIKIR INI СУМА HALUSINASI, 





LALU KUPIKIR AKU CUMA MENDENGAR SESUATU, 





TAPI SENTUHAN DINGINNYA 
ITU TERASA МУАТА. 











59,3 EL 
ЗЕ v SIAPA KAMU? > 
(4 > 4 < 
< р 11 
N IR > 

AMADA FIS 














AKU, SIH, NGGAK TERLALU KAGET 
ATAUPUN TAKUT. 


AKU BAHKAN MERASA TERBIASA, 


MUNGKIN RASA TAKUTKU SUDAH SIRNA 
KARENA MENGHADAPI KEMATIAN DI DEPAN MATA, 





AKU TERMASUK ään 
MALAIKAT y ATAU IBLIS... 





TERSERAH KAMU SAJA 





YANG 
MEMUTUSKANNYA, 





APA MAKSUDMU AKU YANG “MEMUTUSKANNYA”? 
MENGAPA MENGATAKAN HAL INI PADAKU? 


SUDAH, NGGAK 
USAH BASA-BASI LAGI, 
SEBUTKAN SAJA 
KEINGINANMU, 





KEINGINANKU? 


ENTAH DARI MANA, 
TANPA АПА PERKENALAN, 


AKU HARUS MEMBERI TAHUMU KEINGINANKU? 





YA, SUDAH JELAS, 
SIH, MAKSUDKU 
KEINGINANMU, 


SEL KANKER YANG CUKUP BESAR 





KURASA SUDAH JELAS, 


DALAM KONDISI INI KEINGINAN 
SEMUA ORANG PASTI SAMA. 





BERAPA HARGA 


UNTUK KEINGINANKU .... 
ITU? ЖТ”. | 








| KEBAHAGIAAN 





KEBAHAGIAAN? 





RASANYA INI TIDAK МУАТА. 
AKU MERASA INI TIDAK MASUK AKAL, 


MAKSUDKU... SEJAK AWAL 
AKU BAHKAN TIDAK MENGERTI, 
KENAPA MAKHLUK INI BISA ADA DI SINI 





BERDIRI DI SEBELAHKU 





TAPI 


BERHUBUNG AKU DITAKDIRKAN UNTUK SEGERA MATI, 
BUAT APA RAGU-RAGU ATAU BIMBANG. 


KUMOHON... 


| SELAMATKAN 
AKU.. 


AS 


KEINGINANKU YANG PASTI. 








HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI 











SEBAIKNYA 
BAGAIMANA CARAKU 
MENYELAMATKAN- 
MU? 


HARUSKAH KUBUANG 
TUMORNYA? ATAU MEM- 
BAWAMU KEMBALI KE MASA 
SEBELUM KAU MENJADI 

> PECANDU ROKOK? 


ኝ 








BISAKAH AKU KEMBALI 
KE MASA LALU? 


ALASANKU MENJADI PECANDU ROKOK 
ADALAH KARENA STRES BEKERJA 
DAN ALASAN PEKERJAANKU MEMBUAT STRESS 
ADALAH KARENA AKU NGGAK CUKUP PINTAR 
ALASANKU NGGAK CUKUP PINTAR 
ADALAH KARENA AKU NGGAK RAJIN BELAJAR 

ALASAN AKU NGGAK RAJIN BELAJAR 
ADALAH KARENA AKU BELUM DEWASA 


ALASAN AKU BELUM DEWASA... 


BISAKAH AKU KEMBALI KE MASA LALU? 


ВАКГАН... 








JADI PILIH 
BAIK-BAIK KARENA 
PILIHAN INI BISA JADI 
СОВА-СОВА. ТАР! 
HASILNYA TIDAK= 











SEMUA ORANG PERNAH TERPIKIR 
UNTUK MELAKUKANNYA, PALING TIDAK ЗЕКАЦ. 


KEMBALI KE MASA LALU 


KE KEHIDUPAN MASA KECIL YANG BAHAGIA, 
DAN TANPA BEBAN 





DAN DENGAN PENGETAHUAN 


DAN PENGALAMAN, HIDUP KITA AKAN LEBIH 
BERHASIL DAN PRODUKTIF 


APA INI MUNGKIN DILAKUKAN? 











МАГАКАТ! 


MALAIKAT YANG НЕВАТ! 





APA SUDAH KAU 


PUTUSKAN? 










YA... AKU 
INGIN MENYIMPAN 
KENANGAN DAN 

> INGATANKU... 
- o 7 : 4 ა 
ძ < ) y - 
n N 


/ 


жош 






MASA-MASA TANPA RASA KHAWATIR, 
RASA SAKIT DAN KONFLIK 


MASA-MASA KENIKMATAN SAAT MUDA 
DAN KEBAHAGIAAN 





DAN KEMBALI SAAT 
AKU BERUSIA 7 TAHUN, 









OH, BEGITU, YA? 
BAIKLAH... 








SEPERTI YANG 
KAU MINTA! 








SUDAH BERAPA LAMA WAKTU BERLALU? 





BERAPA JAUH AKU KEMBALI KE MASA LALU? 






SAATNYA BANGUN, 
PEMALAS... 


SAAT KUBUKA MATAKU 





AKU KEMBALI KE UMUR 7 TAHUN LAGI. 





BERSAMBUNG 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





www.webtoons.com 


